Koalisi Masyarakat Untuk Udin 

Aksi 16an #68 


10 tahap panduan singkat 
untuk berpartisipasi 
dalam Aksi 16an Digital 


16 April 2020/16.00 WIB 










1. Buat foto diri senyaman dan 
sekreatif mungkin dengan latar 
belakang #dirumahsaja, tapi 
tetap mempertimbangkan 
privasi. 

Beritahu kami jika kamu menginginkan 
gambar yang lain selain foto diri mu 
tampil. Kami akan membantu membuat 
pengolahan digital. 

2. Foto diri wajib bermasker 

3. Foto dibuat vertikal 







4. Buat kata-kata untuk poster aksimu 

mengenai Kasus Pembunuhan 
Wartawan Udin, maksimal 6 kata. 


Misalnya: 



5. Kirim foto dan kata-katamu ke 

si16an@gmail.com atau WA ke 0819040232 

dengan menyertakan nama dan organiasi/ 
komunitas/ dll. Identitasmu tidak akan kami 
sertakan dalam poster aksi/ hanya untuk 

kebutuhan database kami. 


6. Batas pengiriman Minggu, 12 April 2020 

Jam 16.00 WIB 



7. Satu hari sebelum aksi 
(Rabu, 15 April 2020) kamu akan mendapat 

kiriman 3 file: 


a. Postei 

' aksi (permasing- masing peserta) 


dalam format JPEG 

b. Vid 

eo kompilasi poster aksi dalam 


format MP4 

c. Pc 

>ster UDIN dalam format JPEG 




Pembunuh 
Wartawan Udin 
masih bebas 
berkeliaran 


#reformasidikorupsi 


WARTAWAN UDIN! 


KARENA BERITA 


1996 


1. Poster Aksi 

2. Video kompilasi 

3. Poster UDIN 


poster aksi 




Upload semua konten serentak di akun sosial media masing-masing 

(Facebook, Instagram, Tweeter, dll) 


















8. Upload 3 file yang dikirim ke kamu serentak 

pada 16 April 2020, jam 16.00 WIB 

di akun sosial media masing-masing. 


9. Caption bebas 


10. Hastag: 



